



SYAKIR JAMALUDDIN, MEA: 


Shalat 


Sesuai Tuntunan NABI Saw 


Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


Mara buku ini karena tidak hanya membahas aspek 
kontroversi hadis seputar Thaharah dan Shalat Nabi secara 
mendalam, tapi juga membahas aspek spirit shalat supaya 
berfungsi maksimal seperti yang dikehendaki Allah dan Rasul- 
Nya. Buku yang diawali dengan falsafah dan prinsip ibadah ini, 
mengupas tuntas persoalan kontroversi sekitar shalat yang 
banyak diperselisihkan di masyarakat, seperti: sunnahkah 
mengejar-ngejar kaki jamaah saat merapatkan shaf, apakah 
basmalah dibaca lirih atau keras, bagaimana posisi tangan 
setelah i'tidal, mana yang lebih dulu diletakkan saat sujud: lutut dulu atau tangan 
dulu, apakah jari telunjuk digerak-gerakkan saat tasyahhud atau tidak, cara duduk 
tasyahhud untuk shalat dua rakaat: apakah iftirasy atau tawarruk, shalat jamaah 
perempuan di masjid, jumlah minimal jamaah Jum'at, shalat layl Nabi: apakah 
maksimal 11 rakaat, 21 atau 23 rakaat, ataukah tanpa batasan rakaat, bolehkah 
shalat tahajjud setelah tarawih, berapa kali takbir 'led, hukum menyalatkan jenazah 
muslim yang tidak shalat, dan berbagai tata cara shalat yang diperselisihkan 
kesunnahannya. Buku ini layak menjadi salah satu buku pegangan muballigh, dosen 
dan mahasiswa pada Perguruan Tinggi manapun, dan masyarakat luas yang ingin 
menambah khazanah figh hadis sekitar thaharah dan shalat. 








MES [IYN ueunjuny 1ensas LVTIVHS 


Penulis adalah dosen Mata Kuliah Hadis, Ilmu Hadis dan Figh pada Fakultas Agama 
Islam UMY, Ketua Lembaga Pengkajian & Pengamalan Islam (LPPI) UMY (2008-2013). A = 
Buku beliau yang lain: Etika “Bercinta” Ala Nabi: Sebuah Pendekatan Kritik Hadis N ABI KS 

(LPPI UMY, 2009, dari Tesis), Kuliah Fiqh Ibadah (LPPI UMY, 2010), dll. NA Pa AAYA 


Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


Edisi Revisi ke-2 


Komentar guru beliau, Prof. Dr. Syamsul Anwar: “Saudara Syakir sepanjang yang saya 
ketahui, bukan hanya seorang yang pandai berhujah, tetapi lebih dari itu adalah 
seorang pelaku yang commited sehingga apa yang ditulisnya tidak hanya sekedar hasil 
olah intelektual yang teoritis, tetapi merupakan bagian dari amal yang 
dijalankannya.” 





° 
Kata Pengantar : “ 


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. LPPI 


& VW NIGANIVWYF HINYAS 


ISBN:978-979-87020-8-2 
917897981702082 





LPPI 








SHALAT SESUAI 
TUNTUNAN NABI SAW. 


Mengupas Kontroversi Hadis 
Sekitar Shalat 


SHALAT SESUAI TUNTUNAN NABI SAW. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


Oleh: 
SYAKIR JAMALUDDIN, M.A. 


Kata Pengantar: 
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. 


Desain sampul: Bagus W. 
Tata letak isi: Kirman. 


Penerbit: 
LPPI UMY 
Jl. Ringroad Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 
DI Yogyakarta 
Telp. (0274) 387 656, Ext 154, CP: 462856 4336 5355 


Cetakan I : Oktober 2008 
Cetakan V : November 2010 (Edisi Revisi 1) 
Cetakan X : Oktober 2013 (Edisi Revisi 2) 
Cetakan XI : Februari 2014 
Cetakan XII : Agustus 2014 
Cetakan XIII : April 2015 
Cetakan XIV: Maret 2016 


ISBN : 979-87020-8-5 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta. 


1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda 
paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 
7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) 


Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau 
Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 





PENGANTAR EDISI REVISI KE-2 


AN Jaa JE PLN, all ah Kadi 


Al-Hamdulillâh, akhirnya Edisi Revisi buku SHALAT 
SESUAI TUNTUNAN NABI SAW: Mengupas Kontroversi 
Hadis Sekitar Shalat selesai juga. Sejak diterbitkan pertama 
kali tgl 20 Oktober 2008/20 Syawal 1429 dengan tebal 
halaman 216, buku ini sudah mengalami revisi 2 kali, yakni 
pertama, pada cetakan ke-5 menjadi 282 halaman, dan revisi 
kedua, cetakan ke-10 ini menjadi 342 halaman. 

Oleh karena masih banyak pertanyaan dan 
permasalahan yang muncul di berbagai forum pengajian dan 
kajian, maka pada edisi revisi pertama (mulai cetakan ke-5), 
penulis tambahkan masalah yang memang belum dibahas 
pada edisi sebelumnya, antara lain: Hukum menyalatkan 
jenazah orang Islam yang tidak shalat, yang mati bunuh 
diri, jenazah koruptor, Kriteria imam shalat, Shalat 
berjamaah bagi perempuan, lebih baik di rumah ataukah di 
masjid?; Shalat Jum'at bagi perempuan, Berma' mum pada 
orang yang shalat sunnat; Azan Jum'at satu kali atau dua 
Kali; Jumlah minimal jama'ah Jum'at, dan lain-lain. Pada 
edisi revisi kedua (mulai cet-10), selain penambahan dalil 
untuk meneguhkan pendapat yang dipilih, penulis juga 
menambahkan sedikit bahasan sekitar urgensi khusyu' 
dalam shalat, hukum shalat di masjid yang ada kuburan 
di dalamnya, masalah kontroversi shalat tahajjud setelah 
shalat tarawih, masalah shalat iftitah dalam shalat tarawih, 
dan lain-lain. 

Peluang terjadinya perbedaan pendapat atau 
pemahaman sangat terbuka. Bagi penulis, karena ini 
masalah ibadah mahdlah yang ketat dan rawan konflik, maka 
selama masih didasarkan pada dalil/ petunjuk Al-Qur'an 


dan hadis magbil maka beda pendapat tidak masalah, 
tidak perlu dipertengkarkan apalagi hingga menimbulkan 
perpecahan. Tetapi jika didasarkan pada hadis daif yang 
tidak bisa naik pada derajat hasan li ghayrihi, apalagi tidak 
ada sumber hadisnya atau tidak ada atsar sahabat yang bisa 
dihukumi marfii” (marfă hukmi), maka penulis tidak akan 
mentolerirnya karena khawatir terjebak pada perbuatan sia- 
sia bahkan bid'ah. Itulah sebabnya terkadang kajian buku ini 
saya tambahkan judul kecil: “Meluruskan Penyimpangan & 
Memahami Perbedaan”, yakni meluruskan penyimpangan 
jika tidak ada dalilnya dan memahami perbedaan jika 
masih ada dalilnya. Inilah sikap penulis dalam menghadapi 
perbedaan pendapat yang mudah-mudahan bisa menjaga 
kita dari perselisihan dan perpecahan yang tidak perlu dan 
mungkin banyak membuang energi percuma, apalagi masih 
banyak agenda penting lainnya yang harus diselesaikan 
umat ini jika ingin menjadi khayra ummah (umat terbaik). 

Akhirnya, penulis tetap mengharap bimbingan dan 
petunjuk dari Allah SWT, serta kritik dan saran dari para 
pembaca, para “alim (ulama) dan tim fatwa dari Majelis, 
Lembaga dan Ormas Islam manapun. Saran dan kritikan 
bagaimanapun dan dari siapapun, pasti akan bermanfaat 
bagi penulis sebagai bahan introspeksi dan koreksi menuju 
hasil yang lebih sempurna. Untuk itu penulis mengucapkan 
banyak terimakasih, jazâkumullâh khayran katsira, wal- 
hamdulillahi Rabbil- alamin. 

Wassalamu 'alaykum Wr.Wb. 


Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1434 H. 
20 Oktober 2013 M. 


Wassalam, 
Ttd. 
Syakir Jamaluddin 


Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


KATA PENGANTAR 


LS poi ba ale ia a AZI 
SE ji dac d dai Wi ag d e ENI NG 
pa Nina a a aie er 


dj Kg a sa dé jo Tan ee 


Ca 


Al-Hamdulillâh, akhirnya buku SHALAT SESUAI 
TUNTUNAN NABI SAW: Mengupas Kontroversi Hadis 
Sekitar Shalat selesai juga. Untuk itu segala puji bagi 
Allah Tuhan semesta alam yang telah menyempurnakan 
Risalah-Nya dan mengutuskan seorang Rasul dengan bekal 
petunjuk al-Our'an untuk dijelaskan kepada seluruh umat 
manusia. Shalawat serta salam kepada Rasul penutup, 
Nabi Muhammad saw yang telah berjuang dengan segenap 
jiwa dan raganya, menyampaikan Risalah Ilahi dengan 
nasihat dan keteladanan yang baik demi kebahagiaan umat 
manusia, di dunia dan di akhirat kelak. 

Terinspirasi oleh hadis Nabi saw: “Shalatlah kamu 
sebagaimana kamu melihat aku shalat!” yang kemudian menjadi 
salah satu prinsip ibadah bahwa ibadah harus sesuai 
tuntunan, maka penulis memilih judul untuk buku ini: 
Shalat Sesuai Tuntunan Nabi saw. Buku yang membahas 
Tuntunan Ibadah Praktis (TIPs) seputar Thaharah dan 
Shalat Nabi saw yang diawali dengan pembahasan tentang 
Falsafah dan Prinsip Ibadah ini disusun dengan tujuan 


untuk membangkitkan semangat para pembaca supaya 
mau beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi saw, yakni 
ikhlas niatnya dan benar tata caranya sesuai dengan Al- 
Qur'an dan al-Sunnah al-maqbilah (baca: hadis sahih dan 
hadis hasan). 

Persoalan figh thaharah dan shalat yang umumnya 
sudah disepakati dan tidak ada masalah krusial di tengah 
masyarakat, akan dibahas secara singkat dalam buku ini. 
Namun persoalan kontroversial sekitar shalat dan tata cara 
pelaksanaannya yang banyak diperselisihkan di dalam 
masyarakat akan dibahas agak detail dengan pendekatan 
kritik hadis yakni pendekatan kritik sanad dan matan hadis 
dengan mengungkap dan meneliti sumber pengutipan 
hadis dalam kitab-kitab hadis induk (baca: takhrij al-hadits). 
Hadis dalam kategori dla'if jiddan (lemah sekali) -meskipun 
jumlahnya banyak-- tidak digunakan sebagai hujjah (dasar 
hukum) dalam buku ini, sedangkan hadis yang kedaifannya 
tidak keterlaluan yakni periwayatnya bukan pendusta 
(hadis palsu) atau tertuduh dusta (hadis matrik), bukan ahli 
bid'ah, bukan periwayat yang hadis-hadisnya munkar dan 
tidak dikenal (mubham), selama ada dalil pendukungnya 
yang minimal sederajat sehingga menjadi hadis hasan 
li ghayrihi (hasan karena yang lainnya), maka masih bisa 
dijadikan sebagai hujjah. 

Dalam menghadapi “pertentangan antar dalil” 
yang sama-sama maqbil tentang masalah yang sama, 
maka langkah pertama penyelesaiannya adalah dengan 
pengkompromian (al-jam'u wa al-tawfig). Jika tidak bisa 
dengan pengkompromian maka langkah kedua adalah al- 
tarjih yakni mencari dalil yang paling kuat di antara dalil 
yang sama-sama magbul. Jika dengan metode tarjih pun tetap 
tidak selesai maka sebagai langkah terakhir yakni dengan 
metode al-nâsikh wa al-mansiikh yaitu dalil yang datang 


vi Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


belakangan menghapus hukum dalil yang datang lebih 
dahulu. Sistimatika penyelesaian seperti ini ditempuh oleh 
mayoritas ulama, seperti Syâfiiyah, Malikiyah, dan oleh 
Muhammadiyah (Keputusan Munas Tarjih XXV di Jakarta, 
2000), meskipun penulis tidak menempuh langkah tawagguf 
(mendiamkannya) untuk sementara waktu, mengingat 
masalah ini cukup mendesak untuk dipecahkan. 

Dengan metode seperti ini diharapkan para pembaca 
dapat memahami berbagai dalil hukum Islam yang kadang 
berbeda antara satu dengan yang lain, dapat memahami 
perbedaan pemahaman tersebut, dan dapat mentolerir 
perbedaan tersebut jika memang memiliki dalil atau 
landasan yang kuat. Semangat penulisan buku ini adalah 
mencari kebenaran ilmiah, bukan pembenaran, apalagi 
permusuhan yang tidak ilmiah. Inilah sebabnya buku ini 
layak menjadi salah satu buku pegangan muballigh, dosen 
dan mahasiswa pada Perguruan Tinggi manapun dalam 
Mata Kuliah Fiqh (Ibadah)--, dan masyarakat luas yang 
ingin menambah khazanah figh hadis sekitar thaharah dan 
shalat. 

Meskipun banyak keterbatasan yang penulis rasakan 
dalam penulisan ini - khususnya dalam hal penomoran 
referensi yang kebanyakan mengambil dari CD Program 
Maktabah Syâmilah dan karena itu penulis sangat mengharap 
kritik dan saran dari manapun--, namun atas perkenan Allah 
SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis 
mampu menyelesaikan buku ini. Untuk itu, di samping 
ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah 
SWT, juga ungkapan rasa terima kasih setulus-tulusnya 
kepada mereka yang telah memberikan kasih-sayangnya 
kepada penulis: Ibunda Hj. Rillah Daeng Anneng dan 
ayahanda H. Djamaluddin Laidjo Allahu yarham, istriku 
Aminah Setyaningsih, S.Ag. dan anak-anakku tercinta: 


vii 


Meuthia Nabila dan Nadia al-Hag, bapak dan ibu mertua: 
H.M. Sugiarto Allahu yarham dan Hj. Titik Mawarti, guru- 
guru saya: Ustadz MS. H. Ibnu Juraimi, Dr. H. Ahmad Lutfi 
Fathullah, MA., Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag,, 
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. -yang telah bersedia 
memberi Kata Pengantar buku ini--, Prof. Dr. H.M. Amien 
Rais, M.A., Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, M.A., Rektor 
UMY: Ir. H. Dasron Hamid, M.Sc., saudara-saudaraku 
semua, Mas Nasrullah Larada sekeluarga, seluruh sahabat, 
teman diskusi dan jamaah pengajian yang tidak mungkin 
saya sebutkan satu persatu, baik yang di UMY, Majelis 
Tabligh dan Dakwah Khusus PP. Muhammadiyah, Majelis 
Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, dan di manapun 
juga, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya 
semoga berbalas kebaikan dari Allah SWT, âmîn. Harapan 
saya, mudah-mudahan karya ini bermanfaat, amin. 


Yogyakarta, 20 Syawal 1429 H. 
20 Oktober 2008 M. 


Wassalam, 
Ttd. 
Syakir Jamaluddin 


viii Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


KATA PENGANTAR PAKAR 


AN AJA ag 
AT ep < all Io JE MIN, LAI e ads LA 
SN ca ses, 


Saya mencoba membaca beberapa bagian penting 
dari konsep buku Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw: 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat susunan Saudara 
Syakir Jamaluddin, M.A., Staf Pengajar Tetap Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dan Kepala Lembaga 
Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) universitas 
tersebut. Buku ini mengupas aspek fikih dari salat (saya 
menulisnya 'salat sesuai dengan ejaan baku Bahasa 
Indonesia) dengan didahului uraian singkat tentang 
taharah yang menjadi syarat salat. Ibadah yang merupakan 
rukun Islam kedua ini memang merupakan salah satu 
bagian agama Islam yang amat mendasar. Meskipun 
aspek-aspek pokok dalam salat itu luas dan tidak hanya 
terbatas pada sisi fikih saja, tetapi juga meliputi dimensi 
kedalaman ruhaniah dan sisi moral-spiritual, namun aspek 
fikih itu tetap penting dan senantiasa menjadi pertanyaan 
bagi banyak kaum Muslimin yang ingin melaksanakannya 
sebagaimana mestinya menurut tuntunan Rasulullah saw. 

Dalam kaitan ini Saudara Syakir Jamaluddin coba 
memberikan kupasan fikih yang argumentatif dengan 
menganalisis  dalil-dalilnya, terutama hadis, secara 
lebih kritis. Dalam konteks ini Saudara Syakir memiliki 


perangkat yang diperlukan berupa penguasaan bahasa 
Arab dan penguasaan sumber-sumber kajian fikih. 
Sebagai kader Muhammadiyah, ia juga berusaha menepati 
putusan-putusan Tarjih dalam kasus-kasus yang sudah 
ditarjih. Dalam masalah-masalah yang belum ditarjih 
secara tegas, Saudara Syakir coba melakukan eksplorasi 
dengan berpedoman kepada semangat dan manhaj 
tarjih. Tetapi ini tidak menghalangi Saudara Syakir untuk 
berbeda dalam beberapa hal dengan putusan tersebut. 
Misalnya dalam masalah salam penutup salat, Syakir 
menguatkan salam tanpa tambahan “wabarakatuh”. Hal 
seperti ini bukanlah suatu yang terlarang dalam kaidah 
tarjih itu sendiri. Dalam Penerangan Tentang Hal Tarjih 
yang dikeluarkan oleh Hoofdbestuur Moehammadijah (PP 
Muhammadiyah) tahun 1935 dinyatakan, “... kami berseru 
juga kepada sekalian ulama, supaya suka membahas 
pula akan kebenaran putusan Majelis Tarjih itu di mana 
kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya 
diharap supaya diajukan, syukur kalau dapat memberikan 
dalilnya yang lebih tepat dan terang, yang nanti akan 
dipertimbangkan pula, kemudian kebenarannya akan 
ditetapkan dan digunakan.” (lihat HPT, hlm 371-372). 
Saudara Syakir sepanjang yang saya ketahui, bukan 
hanya seorang yang pandai berhujah, tetapi lebih dari itu 
adalah seorang pelaku yang commited (tekun melaksanakan 
ibadah), sehingga apa yang ditulisnya tidak hanya sekedar 
hasil olah intelektual yang teoritis, tetapi merupakan bagian 
dari amal yang dijalankannya. Ini adalah satu sisi dari 
kekuatan kepribadian yang dimiliki Saudara Syakir yang 
barangkali tidak semua orang memilikinya. Oleh karena itu 
ia sering disebut Ustaz oleh banyak orang di lingkungannya. 


x Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


Buku ini penting dibaca oleh mereka yang ingin 
mendapatkan penjelasan lebih kritis mengenai aspek-aspek 
fikih dari salat. 

Demikian kata pengantar singkat, dan harapan saya 
semoga buku ini dapat memperkaya khazanah kajian fikih 
di bidang ibadah dan bermanfaat bagi para pembaca. Amin. 


Yogyakarta, 20 Syawal 1429 H 
20 Oktober 2008 M 


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA 


xi 


PEDOMAN TRANSLITERASI & SINGKATAN 


Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

g => 5 =z ô =q 

— = w =s 5 =k 

— =t E = sy d - 1 

o = ts U? = sh e = m 

Z =j UZ = dl 9 =n 

Z =h b è =th 3 - w 

E =kh b =x 9 =h 

> =d €E =“ € =y 

3 = dz È = gh 8 = ah; at (bentuk sambung) 
3 =r 3 =f Ji = al- (al-usrat al-sa ʻâdah) 


Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong 


— =a p= =â In = aw 

SNN: <s Ti $_ =ay 

Z =u Ia & =iyy (i pada akhir kata) 
a = uww (u pada akhir kata) 


Pengecualian: 


Translit tidak diberlakukan pada istilah Arab yang sudah 
menjadi bahasa/istilah yang lazim dipakai dalam bahasa 
Indonesia, seperti: ‘Abdullah, bukan ‘Abd Allâh, atau bismillâh, 
bukan bi ism Allâh, atau teks doa, misal: at-tahiyyâtu li-llâh atau 
lillâh bukan al-tahiyyâtu li Allâh. 


Singkatan: 


HSR. : Hadis Sahih Riwayat 

HSIIGR. : Hadis Sahih li Ghayrihi Riwayat 
HSGR. : Hadis Sahih Gharib Riwayat 
HHR. : Hadis Hasan Riwayat 

HHIGR. : Hadis Hasan li Ghayrihi Riwayat 
HHSR. : Hadis Hasan Sahih Riwayat 
HDR. : Hadis Daif Riwayat 

HDMR. : Hadis Daif Mawdlă' Riwayat 


xii Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


DAFTAR ISI 


PENGANTAR EDISI REVISI KE-2. oo... iii 
KATA PENGANTAR eno emut v 
KATA PENGANTAR PAKAR oneer ix 
PEDOMAN TRANSLITERASI & SINGKATAN......... xii 
DAFTAR ISI na aa oaia aah xiii 
BABI 
PENGANTAR IBADAH ness oana nai a ii pi 1 
A Pengertian. Ibadah. ani nn lil ut 1 
B. Pembagian Ibadah. nn nn ai ann kakak 2 
C. Falsafah Ibadah: Mengapa Kita Harus Beribadah? .......3 
D: Prinsip-prinsip Ibadah isian 7 
BAB 2 
THAHARAH week namakan 15 
Ae Pengertian enak amen esek Hana an 15 
B; Alat BETS esa asli 17 
G Neps dan Mada kanan aa aiba 18 
De VAIO seen sai ea 19 
e Rukun dan tata cara berwudlu menurut 
Samah Rasul opinia bea ia bei ie ba 20 
e Hal-hal yang Membatalkan Wudlu ........................ 30 
* Mengusap Kedua Khuf a. nana anna 34 
Ex. Mandi seo laba aaa aa 35 
a “Tata Cara Mandi a a as tii aaa 36 
F; Tayamm UN een in RR SR A BAN A 38 
e Hal-hal yang membatalkan tayammum................. 41 
BAB 3 
SHALAT eat analisa 43 
A. Arti dan Kedudukan Shalat kasino 43 


xiii 


B. Hukum Meninggalkan Shalat Kocoo.co.Wo.cooo.ooom. 46 
C. Fungsi dan Hikmah Shalom res ea sas rane 48 
Di Syarat Sahnya Shalat sasasi iang aaa iara 55 
e Pakaian Isbal Membatalkan Shalat?........................ 60 
* Bagaimana dengan shalat menghadap 
kuburan dan shalat di Masjid yang ada 
kuburannya? emblem 63 
Be, Azan dan ganas mana emng 67 
F. Tata Cara Shalat Nabi saw. .................. naaa. 76 
Io NSF ga a a aa 76 
2 Bed A A a PUN an ng EA gana Mandat 77 
3s Perak nn nn cata ao lea ea at 78 
e Cara Melakukan Takbtratul-Ihram.. 79 
4. Membaca surat al-FAtihah...............oooooo 88 
e Membaca basmalah, apakah lirih 
ataukah keras? jana dn An nn Demen! 91 
5. RUKU nia RR aga IN RI Pie a ain 97 
6. a a 99 
e Bagaimana Posisi Tangan setelah I'tidal?...... 101 
SANG aaa 107 
e Lutut Dulu ataukah Tangan Dulu?................. 110 
e Melamakan Sujud Terakhir, Bolehkah?......... 120 
9. DUO ok aaa e a 121 
e Kapanjari telunjuk mulai menunjuk, 
dan apakah digerak-gerakkan 
ataukah tidak? ann nn mata io e 126 
e Adakah Perubahan Salam atas Nabi 
dalam Tasyahhud sepeninggal Nabi saw?........... 133 
e Penambahan Sayyidina dalam shalawat, 
adakah tuntunan nya? koma 136 
9; Salai a ena Aa 138 
G. Sujud Sahwi dan Sujud Tilawah ................................... 141 
H. Dzikir dan Doa setelah Shalat ...................................... 145 
xiv Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 


Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


I. Jama dan OaShar.....ooooocorooocanaaaaan 154 


e Jarak Safar yang dibolehkanjama' dan gashar. .......164 
e Lama Safar yang dibolehkan jama” dan gashar. ......166 
J. Shalat Jama'ah... 169 
a Kriteria Imam Shalat... a nada Kdi 171 
* Imam Shalat Perempuan dengan Ma'mum 
Laki-laki Dewasa, Bolehkah?.................................. 173 
e Tata Cara Shalat Jama'ah dan 
Merapatkan Shaf. ek oma gaga 175 
e Sunnahkah Merapatkan Shaf dengan 
Mengejar-ngejar Kaki? License ena ee 177 
IK: Shialat Jun at Aoa vant acea oua e aan 207 
e Azan Junyat, Satu Kali atau Dua Kal1?................. 210 
s: “Khutbah Jum ati ken hn tag act 212 
e Jumlah Minimal Jama'ah JUM at............................ 213 
L. Shalatshalat Sunnat. anisa nanah 216 
1. Shalat Sunnat Rawatib............................................. 216 
Sunnahkah Pindah Tempat Shalat Jika Akan 
Shalat Sunnah? setan dan dan anna en alai 221 
2; “Shalat ea a 223 
3. Shalat Tahajjud, Shalat Layl, atau Shalat Witr. ........... 225 
a. Shalat Layl 11 rakaat dengan format 4-4-3............ 230 
b. Shalat Layl 11 rakaat dengan format 8-2-............ 232 
Pelaksanaan 4 rakaat, apakah langsung ataukah 
ada duduk tahiyyat setiap dua rakaat?.......... 237 
c. Shalat Layl 11 rakaat dengan format 2-2-1............ 240 


d. Shalat Witir 7 rakaat dengan format 4-3 rakaat, 
atau 9 rakaat dengan format 6-3 rakaat, 
atau 11 rakaat dengan format 8-3 rakaat, 


atau 13 rakaat dengan format 10-3 rakaat............. 248 
e. Shalat Witir 3 rakaat, yakni 2 rakaat 

salam, lalu 1 rakaat salam................................. 250 
f. Shalat Witir 3 Rakaat Langsung Salam ......... 250 


XV 


g- Shalat Witir 1 Rakaat............................. cod 256 
h. Hadis Tidak Ada Dua Witir dalam 


Satu Malam a iat ea a pă za ta a a 257 
i. Shalat Tarawih 20 Rakaat atau lebih, 

Adakah Hadisnya yang Magbûl? .................... 259 
j. Boleh shalat layl berjama'ah.............................. 268 
k. Permasalahan Sekitar Oiyamu Ramadlân......... 271 


- Bolehkah Shalat Tahajjud di bulan 
Ramadlan setelah Shalat Tarawih 


diawal malam? a. ann sa eat 271 
- Adakah Dalil Shalat Iftitah untuk Shalat 
îs o nan An A adan 275 
4. Shalat Dua. Hari Bayan kam 276 
* Tatal Takbir Ted a 281 
e Shalat Ted Bertepatan Hari Jum'at................. 284 
9. Shalat IStiSga span can at az ama meal 286 
6.. Shalat Istikharah... denai 287 
7. Shalat Tahiyyatul-Masjid ................................... 290 
8.. Shalat Sunat Safat nn tanda lantang 290 
95: Shalat a 291 
10. Shalat Jenazah... sae nah 294 
Shalat-shalat Sunat dan Tata Cara Sunnat yang 
Diperselisihkan Kesunnahannya ................................. 302 
1. Shalat Tablet mak 302 
20 Shalat Taubat keamanan 303 
D. Shalat Faja woman 305 
4. Shalat Syukur dan Sujud Syukur............................ 306 
Bi MOM Uh he LASER ARUN NN A 307 
Waktu-waktu yang Dilarang Shalat Sunnat.............. 317 
DAFTAR PUSTAKA eee a tenanan awad boh 319 
GLOSSARY seutuhnya kaan 333 
BIODATA PENULIS nice iona gen ngeng usang ius ta ia 341 


Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


PENGANTAR IBADAH 


A. Pengertian Ibadah 


Secara bahasa, kata “ibadah Ebe) adalah bentuk dasar 
(mashdar) dari fi il (kata kerja) poza - X£ yang berarti: taat 
(EMAN), tunduk ( Can ), hina (Jah dan pengabdian (YES). 

Berangkat dari arti ibadah secara bahasa, Ibn 
Taymiyah mengartikan ibadah sebagai puncak ketaatan 
dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta (al- 
hubb). Seseorang belum dikatakan beribadah kepada Allah 
kecuali bila ia mencintai Allah lebih dari cintanya kepada 
apapun dan siapapun juga. Ketaatan tanpa unsur cinta 
maka tidak bisa diartikan sebagai ibadah dalam arti yang 
sebenarnya. Dari sini pula dapat dikatakan bahwa akhir 
dari perasaan cinta yang sangat tinggi adalah penghambaan 
diri, sedangkan awalnya adalah ketergantungan.' 

Sementara itu Ibn Faris mengatakan bahwa kata 2. 
mempunyai pengertian yang bertolak belakang. Kata KE 
memiliki arti : 

1. Sesuatu yang dimiliki (hamba sahaya) 
2. Tumbuhan yang memiliki aroma yang harum 
3. Anak panah yang lebar dan pendek 


1 Ibn Taymiyah, Al- Ubudiyyah, hlm. 44. 


Arti yang pertama menggambarkan kerendahan, arti 


yang kedua kelemahlembutan dan yang ketiga adalah 


kekuatan dan kekokohan. 


Adapun definisi ibadah menurut Muhammadiyah 


adalah: 


JG alg MEA sah Azi al d SEN 
E LEI a 55) ta 


“Mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan 
segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangal-Nya 
serta mengamalkan apa saja yang diperkenankan oleh-Nya. 
(Himpunan Putusan Tarjih, hlm. 276) 


Sedangkan definisi ibadah menurut Ulama Figh, yaitu: 
SA d an) Kg se) AN el 

“Apa yang dikerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah 

SWT dan mengharap pahalaNya di Akhirat.” 

Pembagian Ibadah 

Ditinjau dari segi ruang lingkupnya, ibadah dibagi 


menjadi dua bagian: 


1. 


Ibadah khâshshah (ibadah khusus), yaitu ibadah yang 
ketentuannya telah ditetapkan oleh nash, seperti: 
thaharah, shalat, zakat, dan semacamnya. 

Ibadah “@mmah (ibadah umum), yaitu semua perbuatan 
baik yang dilakukan dengan niat karena Allah SWT. 
semata, misalnya: berdakwah, melakukan amar 
ma`ruf nahi munkar di berbagai bidang, menuntut 


Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


ilmu, bekerja, rekreasi dan lain-lain yang semuanya itu 
diniatkan semata-mata karena Allah SWT dan ingin 
mendekatkan diri kepada-Nya. 


C. Falsafah Ibadah: Mengapa Kita Harus Beribadah? 


Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini dicipta 
dan dipelihara (rububiyyatullah), dimiliki dan dikuasai 
secara mutlak oleh Allah SWT (mulkiyyatullih). 

Tentang penciptaan dan pemeliharaan tersebut, Allah 
SWT Pe 


IG AS Sa 125 ee al tania 

x Tn 04 -| o oa 

OR a Hk 

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu 

dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa.” (OS. Al- 
an 2: 21) 

Ws 2 

Sen Uls Zaza o Ol 

T (agama tauhid) ini adalah agama kamu 

semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhan (Pencipta & 


Pemelihara)-mu, maka sembahlah Aku.” (QS. Al-Anbiya /21: 
92) 


Sebagai Yang Mencipta, tentu Dia-lah yang paling 
tahu tentang apa yang terbaik dan apa yang terburuk bagi 
ciptaan-Nya. Dan, supaya manusia bisa menjadi taqwa 
(yakni: terpelihara hidupnya) maka hal terbaik bagi manusia 
menurut Sang Pencipta adalah ketika hidup manusia 
digunakan untuk beribadah hanya kepada-Nya dan hanya 
karena-Nya. 


Pengantar Ibadah 3 


Tentang pemilikan dan penguasaan Allah terhadap 
a rii Allah berfirman: 


dr 0d -a 
Jika a AN Il, SNI AN BL d 
"Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan di bumi; 
dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.” (OS. Ali 
Imran/3: 109) 
Sebagai milik Allah, maka -suka atau tidak suka — 


semuanya pasti dikembalikan dan berserah diri kepada 
Allah SWT: 


„ro ce = ji of aIta 

aiy WG é oaii cotul g ja citi d 
Z Saol 

OP 

“...kepada-Nya-lah berserah diri siapa saja yang ada di langit 
dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya 
Mg Allahlah mereka dikembalikan.” (OS. Ali 'Imrân/ 3: i 


A 
AK 47 03 


eoor u; aé Kas tau 


“Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan 
di bumi dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan 
semuanya, maka sembahlah Dia, dan bertawakkallah kepada- 
Nya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu 
kerjakan.” (OS. Hûd/11: 123) 


Jika kita mencermati 3 ayat di atas, semuanya 
menggunakan kalimat pasif dikembalikan. Sengaja Allah 
SWT memilih kalimat dikembalikan karena memang semua 
persoalan tanpa kecuali, pasti akan dikembalikan atau dipaksa 
untuk kembali kepada Allah Sang Pemilik, Sang Penguasa 


4 Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


(al-Malik) dan Sang Pemaksa (al-Qahhâr) dalam keadaan 
suka ataupun tidak suka. Atas dasar inilah, sehingga 
tidak ada pilihan lain bagi manusia kecuali berserah diri 
secara mutlak kepada Allah Dzat Yang Maha Memiliki 
dan Menguasai seluruh hidup dan kehidupan kita serta 
seluruh alam semesta (tawhid mulkiyah). Atas dasar ini pula 
manusia tidak dibenarkan memisahkan aktivitas hidupnya, 
sebagian untuk Allah dan sebagiannya lagi untuk yang lain. 
Semuanya harus total dipersembahkan hanya kepada Allah 
SWT: 


RA aut oh sa aprds an MR să A 03 
SG CLS Sada IN OLS 
“Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan 


matiku hanyalah untuk Allah Pemelihara alam semesta.” (OS. 
Al-An'âm/6: 162) 


Selain itu, Allah menciptakan manusia sebagai 
makhluk yang paling sempurna (OS. Al-Tin/95: 4) dan 
paling dimuliakan Allah dengan memberinya berbagai 
kelebihan dibanding makhluk yang lain (OS. Al-Isra /17: 
70). Penciptaan dan pemuliaan Allah terhadap manusia 
dengan memberikan fasilitas yang lebih berupa akal dan 
nurani, tentunya bukan tanpa tujuan. Karena itu Allah SWT 
memberikan pertanyaan reflektif kepada manusia: 

BA YEN E UE ENGGAN zică sa 

“Apakah kalian mengira bahwa Kami menciptakan kalian hanya 


sia-sia dan mengira bahwa kalian tidak kembali kepada Kami?!” 
(OS. A- Mu minan/23: 115) 


Sengaja Allah merangkai dua pertanyaan dalam 
satu ayat tentang eksistensi tujuan penciptaan manusia 


Pengantar Ibadah 5 


secara sempurna oleh Allah SWT, dan tentang kemana 
tempat kembali terakhir kita kalau bukan kepada Allah 
SWT, dengan maksud mengajak kita untuk berpikir dan 
merenung tentang tujuan penciptaan manusia. Tentu ada 
tujuan Allah untuk semua itu. 

Allah menciptakan manusia lengkap dengan berbagai 
kelebihan dimaksudkan karena Allah akan memberikan 
tugas mulia kepada manusia yakni menjadi khalifah Allah di 
bumi (OS. Al-Bagarah/2: 30) yang bertugas memakmurkan 
bumi ini (OS. Hâd/11: 61). Untuk melaksanakan tugas 
kekhalifahan dengan baik maka tidak bisa tidak kecuali 
harus didasarkan pada semangat pengabdian (ibadah) yang 
murni hanya karena Allah SWT semata. Untuk itulah Allah 
SWT berfirman: 


Haa { -$ e zi 3 biz 7 o 


“Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya 
untuk beribadah kepada-Ku” (OS. Al-Dzariyat/51:56). (Lihat 
juga OS. Al-Bayyinah/ 98: 5). 


Dengan beribadah kepada Allah SWT maka manusia 


bisa menjadi manusia yang bertagwa. Firman Allah SWT: 


z 


Ia Gil SS gal 25 Bizz Et 
Gps 22 


“Hai manusia, sembahlah (beribadahlah) kepada Tuhanmu 
yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu 
agar kamu bertagwa.” (OS. Al-Bagarah/2: 21). 


Hanya dengan bekal tagwa, seseorang akan mampu 
memfungsikan dirinya sebagai 'abdullah (hamba Allah) se- 


6 Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


kaligus khalifatullah (khalifah Allah) di muka bumi sehingga 
ia mampu menyelesaikan tugas kekhalifahannya dengan 
baik ketika di dunia untuk kemudian dipertanggungjawab- 
kan kepada Allah SWT di akhirat kelak. 


D. Prinsip-prinsip Ibadah 


Untuk memberikan pedoman ibadah yang bersifat 


final, Islam memberikan prinsip-prinsip ibadah? sebagai 
berikut: 


1. 


Prinsip utama dalam ibadah adalah hanya menyembah 
kepada Allah semata sebagai wujud hanya mengesakan 
Allah SWT (al-tawhid bi-llah). Hal ini didasarkan pada 
firman Allah SWT: 


“Hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu 
kami minta pertolongan.” (OS. Al-Fatihah/1: 5) 


zo z or 04 NG 4 8 
E ae NS pis NG dl an 


“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan- 
nya dengan sesuatu apapun...” (OS. Al-Nisa /4: 36) 


dara Dl IS dng Pa Es 30 
MANA) 


“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada setiap 
umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah dan jauhilah 
Thagut... (OS. Al-Nahl/16: 36) 


2 A. Azhar Basyir, Falsafah Ibadah dalam Islam, (Yogyakarta: UII) 
hlm. 7 


Pengantar Ibadah 7 


Lawan tauhid adalah syirik (mempersekutukan 
Allah) yang merupakan dosa terbesar di antara dosa- 
dosa besar (OS. Lugman/31: 13 dan HR. Al-Bukhari- 
Muslim, dari Abu Bakrah) sehingga Allah tidak akan 
mengampuninya (OS. Al-Nisa'/4: 48, 116) kecuali jika 
bertobat. 


Ibadah tanpa perantara. Hal ini didasarkan pada 
firman Allah SWT: 


SI ES LA Ob Santet Sh, 
aya i) d a lia popi Jati lês SI 


“Dan apabila hamba-hambaKu Ta kepadamu tentang 
Aku, maka (jawablah), “Sesungguhnya Aku sangatlah 
dekat.” Aku kabulkan permohonan (do'a) orang yang berdo'a 
apabila ia memohon kepadaKu. Maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman 
kepadaKu agar mereka selalu mendapat bimbingan.” (OS. Al- 
Bagarah/ 2: 186) 


as AL As Gagang G kaa GUSI KS al, 
SĂ JS ba ai oi 


“Dan sungguh benar-benar Kami telah menciptakan manusia 
dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Dan Kami 
sangat dekat daripada urat sigilat ” (OS. Qaf/ 50: 16) 


Loyo |; ES în ai a PE A 
5 PAN kas AN z G Gel ae 5> >g 
“Dan Dia (Allah) bersama kamu di manapun kamu berada, dan 


Allah terhadap apa yang kamu kerjakan Maha Melihat.” (QS. 
Al-Hadîd/57: 4) 


Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


Oleh karena Allah SWT berada sangat dekat dengan 
hamba-hamba-Nya dan Maha Mengetahui segala apa 
yang dilakukan oleh hamba-Nya, maka dalam berdo'a 
sudah seharusnya langsung dimohonkan kepada 
Allah, dan tidak melalui perantara siapapun dan 
apapun juga selain yang dituntunkan oleh Allah SWT. 


Ibadah harus dilakukan secara ikhlas yakni dengan niat 
yang murni semata hanya mengharap keridhaan Allah 
SWT. Keikhlasan harus ada dalam seluruh ibadah, 
karena keikhlasan inilah jiwa dari ibadah. Tanpa 
keikhlasan, maka tidak mungkin ada ibadah yang 
sesungguhnya. Beribadah secara ikhlas didasarkan 
pada firman Allah SWT: 


g : 

FG pad Gue AN pita VI lol los 

“Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk 

beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada- 

Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus." (OS. Al- 
Bayyinah/ 98: 5) 

Nabi saw menyatakan bahwa setiap perbuatan 
tergantung pada niatnya (Muttafag 'alayh yakni hadis 
ini disepakati oleh al-Bukhâri dan Muslim, dari Umar 
ra). Demikian pula hadis Nabi saw yang lain yang 


berbunyi: 
RN SE GK UNI JI JS YANG) 


320 
Ag 4 


“Allah tidak menerima amalan kecuali dikerjakan dengan ikhlas 
dan hanya mencari ridla-Nya.” (HR. Al-Nas4'i) 


Pengantar Ibadah 9 


10 


Berdasarkan dalil di atas bahwa hanya ibadah yang 
dilakukan secara ikhlas saja yang akan diterima oleh 
Allah SWT. Untuk itu: 
a mii 3 e a Zaza o DI a aa 
GI 25 a Il GEL Se Soo J3 
“Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan 
matiku hanyalah untuk Allah Pemelihara alam semesta.” (OS. 
Al-An'âm/6: 162) 

Sedangkan ibadah yang dilakukan secara tidak 
ikhlas, seperti karena ada unsur riya’ (karena ingin 
dilihat), tidak akan punya nilai apa-apa di hadapan 
Allah, bahkan bisa mendapatkan kecelakaan (OS. Al- 
Mâ'ân/107: 4-7). Jadi, amal yang lahirnya baik apabila 
motifnya riya', maka bukan saja amalnya menjadi sia- 
sia tapi akan merugikan diri sendiri, baik secara lahir 
maupun batin, di dunia maupun di akhirat. 


Ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Allah SWT 
berfirman: 


PANEN 


“Barangsiapa yang mengharapkan pertemuan dengan 
Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal shaleh dan ia 
jangan mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada 
Tuhannya.” (OS.Al-Kahfi/18: 110) 


Arti kata shalih adalah baik karena sesuai. 
Seseorang dikatakan beramal shaleh bila dalam 
beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang 


Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


disyariatkan Allah melalui para Nabi-Nya, bukan 
dengan cara yang dibuat oleh manusia sendiri. 


Nabi saw bersabda: 


z - 
of - gid 


giu) 35 305 a Gal u g ó 


“Barangsiapa yang mengadakan sesuatu dalam perkara kami 
ini yang tidak ada tuntunan (Islam) di dalamnya maka ditolak.” 
(Hadis ini disepakati oleh Al-Bukhâri dan Muslim) 


Begitu bahayanya akibat dari penyimpangan 
agama sehingga Nabi Muhammad saw 
memperingatkan dengan sabdanya: 


or w 


sag NGE Al AS cead AE ÓB... 

eha 22) FS a TA NS We sa Tn 

Sela a (ca bl dha daha sai 
NAUN 


“Sesungguhnya sebaik-baik berita adalah Kitabullah (Al- 
Qur'an), dan sebaik-baik bimbingan, adalah bimbingan 
Muhammad, sedang sejelek-jelek perkara adalah mengada-ada 
padanya, dan setiap bid'ah (penyimpangan dengan mengada- 
ada) adalah sesat.” (HSR. Muslim, Ibn Majah, Ahmad dan 
Darimi) Dalam redaksi Al-Nasa'i (ada tambahan): “... dan 
setiap yang sesat, di neraka.” 

Hadis ini dimaksudkan sebagai peringatan agar 
orang tidak mudah melakukan penyimpangan (bid ah) 
dalam masalah ibadah mahdlah. 


Pengantar Ibadah 11 


DAFTAR PUSTAKA 


Al-Qur'an al-Karim 

Abadi, Muhammad Syams al-Hagg al- Adzim, 1415. 'Awn 
al-Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud, Bayrût: Dar al- 
Kutub al-Ilmiyyah, cetakan ke-2. 

Abu 'Awwanah, Ya'qâb bin Ishag al-Asfara'ini. Musnad. 
Bayrât: Dar al-Ma'rifah, tth. 

Abu Dawud, Sulayman bin al-As'as al-Sijistani. Sunan Abi 
Dâwud. CD. Mawsi'at al-Hadits 


Abu Hafsh, “Umar bin Ahmad, 1408/1988. Nâsikh al-Hadits 
wa Mansiikhuh. al-Zarga' : Maktabat al-Manar. 


Abu Hatim al-Rizi, Abu Muhammad 'Abd al-Rahman 
bin Abi Hatim, 1959. Al-Jarh wa al-Ta'dil. Al- 
Hind: Mathba'ah Majlis Dâ'irât al-Ma'arif al- 
“Utsmâniyyah. 

Abu Ishag, Ibrahim bin Muhammad bin Khalil, 1988/1408. 
Kitab al-Ightibith bi Ma'rifat Man Rumiya bi al- 
Ikhtilath. Tahgig: Fawâz Ahmad, Bayrât: Dar al- 
Kutub al- Arabi. 

Abu Ishaq, Ibrahim bin Ya'qâb al-Jawazjani, 1405. Ahwal 
al-Rijal. Bayrtit: Mu'assasat al-Risalah 

Abu Nu'aym, Ahmad bin “Abdillah al-Ashbahani, 1405. 
Hilyat al-Awliya'. (Bayrtit: Dar al-Kitab al- Arabi. 

Abu Ya'la, Ahmad bin “Ali bin al-Mutsanna al-Mâshali, 


1984/1404. Musnad Abi Ya'la. Tahgig: Husayn 
Salim Asad, Dimasyg: Dar al-Ma'mân li al-Turâts. 


319 


Abu Zayd, Bakr bin “Abdillah, 1418. La Jadida ft Ahkam al- 
Shalah, Thâ'it: cet ke-3. www.du3at.com 


Ahmad, Abu “Abdullah Ahmad bin Muhammad bin 
Hanbal bin Hilal al-Syaybani, 1421H/2001H. 
Musnad al-Imam Ahmad, Muhaggig: Syu'ayb al- 
Arna'âth, penerbit: al-Mu 'assasah al-Risalah. 

Al Ajlâni, Isma'il bin Muhammad, 1408/1988. Kasyf 
al-Khifa' wa Mazil al-Ilbis “ammâ Isytahara min al- 
Ahâdits “ala Alsinat al-Nâs, Dar Ihya al-Turats al- 
“Arabiy, cet. ke-3. 

Al-Albani, Muhammad Nâshir al-Din, 1405/1985. Irwa' al- 
Ghalil. Bayrât: al-Maktab al-Islami 


-------- , 1396. Qiyâm Ramadlân. Yordan: al-Makatabat al- 
Islami 


-------- „1421. Shalat al-Tarâwîh. Riyadl: Makatabat al-Maʻ ârif 
-------- . Shifat al-Shalah. Riyadl: Makatabat al-Ma' arif 


-------- , 1985/1405. Silsilat al-Ahâdîts al-Dla'îfah wa al- 
Mawdlû'ʻah wa Atsaruha al-Sayyi' fi al-Ummah. 
Bayrat: al-Maktab al-Islami. 


Anwar, Syamsul. 2010. Tambahan Wa Barakâtuh dalam Salam 
Penutup Salat: Studi tentang Hadis WA'I bin Hujr, 
Yogyakarta: Suara Muhammadiyah 


Arsyif Multaga Ahl al-Hadits 2, 1429H/2008M. Atau CD. 
Al-Maktabah al-Syâmilah. Versi 3,32, Akses website 
http:/ /www.ahlalhdeeth.com 


Al-Atsytibi, Muhammad bin al-Syaykh 'Ali bin Adam. 
Rafu al-Ghayn ‘amman Yunkir Tsubiit Ziyâdah Wa 


Barakatuh fi al-Taslim min al-Jânibayn, makalah hadis 
dalam CD. Al-Maktabah al-Syamilah, versi. 3,32 


Al- Aythah, al-Hajjah Dariyah, Fighal- Ibadat “alâ al-Madzhab 
al-Syafi'i, Software: al-Maktabat al-Syamilah. 


320 Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


Al-Baghdadi, Ahmad bin “Ali al-Khathib, 1357. al-Kifayah fi 
‘Ilm al-Riwayah. India. 


Basyir, Ahmad Azhar. Falsafah Ibadah dalam Islam. 
Yogyakarta: UII. 


Al-Bayhagi, Aba Bakr Ahmad bin al-Husayn bin “Ali bin 
Masa. Dald'il al-Nubuwwah 


-------- , 1412. Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsâr. Tahgig: “Abd al- 
Mu'thi Amin, Akses: http:/ /www.alsunnah.com 


-------- , 1414/1994. Sunan al-Bayhagi al-Kubri. tahgig: 
Muhammad “Abd al-Qadîr, Makkah: Maktabah 
Dâr al-Bâz. 


-------- . al-Sunan al-Shagîr. Akses: http:/ /www.alsunnah. 
com 


Al-Bazzar, Ahmad bin “Amr bin “Abd al-Khâliq, 1409. 
Musnad al-Bazzâr 4-9. Bayrat/ Madinah: Mu'assasat 
“Ulam al-Qur'ân/ Maktabat al- Ulăm wa al-Hikam. 


Bin Baz, “Abd al- Aziz bin “Abdullah, Majma” Fatawa Ibn 
Bâz. CD. Al-Maktabah al-Syamilah. Versi 3,32 


Al-Bukhari, Abu “Abdillah Muhammad bin Ismâ'îl al-Jufi'. 
al-Ahâdits al-Marfii ah fi al-Tirikh al-Kabir. CD. Al- 
Maktabah al-Syamilah. Versi 2,11 

-------- , 1987/1407. Jami' al-Shahih. Tahgig: Mushthafa Diyb 
al-Bugha, Bayrât: Dar Ibn Katsir - al-Yamâmah. 

-------- . al-Târîkh al-Kabir. CD. Al-Maktabah al-Syamilah. 
Versi 2,09 


Burhan al-Dîn, Ibrâhîm bin Muhammad bin Khalil, 
1988/1408. Kitab al-Ightibath bi Ma'rifat Man rumiya 
bi al-Ikhtilâth. Tahqîq: Fawâz Ahmad, Bayrût: Dâr 
al-Kutub al- Arabi. 


Daftar Pustaka 321 


Compact Disc (CD), 1419/1999. Al-Maktabah al-Alftyah li al- 
Sunnah al-Nabawiyyah. Versi 1,5, Yordan: al-Turats. 


Compact Disc (CD), Al-Maktabah al-Syamilah. Versi 2,09 
(Kapasitas: 7 GB), dan versi 2,11 (Memuat 20.000 
jilid dalam 6250 kitab, Kapasitas: 14,2 GB). Akses: 
http:/ /www.shamela.ws 


Compact Disc (CD). Mawsiat al-Hadits al-Syarif. Versi 2,00, 
Mesir: Shakhr. (Memuat 9 kitab hadis induk yang 
terdiri al-kutub al-sittah + Musnad Ahmad, Sunan al- 
Darimi dan al-Muwaththa' al-Imam Malik) 


Danarto, Agung, 2005. Shalat Tahajjud & Shalat Tarawih. 
Yogyakarta: Suara Muhammadiyah 


Al-Daylami, Abu Syuja' Syayruwayh bin Syahradar, 1987. 
Firdaws al-Akhbar. Tahgig: Fawwaz Ahmad, Bayrât: 
Dar al-Kuttab al- Arabi. 


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. Kamus 
Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, edisi 
ke-2. 


Al-Dinawari, Muhammad bin “Abdillah Ibn Outaybah, 
1966.  Ta'wil Mukhtalaf  al-Ahâdits. Tahgig: 
Muhammad Zuhayr  al-Najjâr.  Al-Qâhirah: 
Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah. 

Al-Dzahabi, Syams al-Din Muhammad bin Ahmad, 
1413/1992. al-Kasyif. Jeddah: Dar al-Oiblah li al- 
Tsagafah al-Islamiyyah/ Muassasah 'Uluw. 

-------- , 1995. Mizan al-I'tidâl fi Naqd al-Rijâl. Bayrût: Dâr al- 
Kutub al-‘Ilmiyyah. 


-------- , 1406. Man Tukullima fih, Zarqâ: Maktabat al-Manâr. 


-------- , Siyar A'lam al-Nubalâ'. CD. Al-Maktabah al-Syamilah. 
Versi 2,09 


322 Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


-------- ,1421/2000. Tangih Kitab al-Tahgig. Tahqiq: Mushthafa 
Abu al-Ghayth, Riyâdl; dan 1988, Tangih Tahgig, 
tahgig: Ayman Shalih Sya ban, Mesir. 

Al-Fattani, Muhammad Thahir bin “Ali al-Hindi. Tadzkirat 
al-Mawdlii ât. CD. Al-Maktabah al-Syamilah. Versi 
2,09 


Al-Ghimari, Ahmad bin Muhammad al-Shiddig, 1994. 
Hushulal-Tafrij bi Ushiil al-Takhrij. Riyadl: Maktabah 
Thabariyah. 


Al-Hadlrami, “Abdullah “Abdurrahman. al-Mugaddimah al- 
Hadlramiyah, Software: al-Maktabat al-Syamilah. 


Al-Hadlrami, Salim bin Samir. Matan Safinat al-Naja, 
Software: al-Maktabat al-Syamilah. 


Al-Hakim, Muhammad bin “Abdullah al-Naysabiiri, 
1411/1990. al-Mustadrak 'ala al-Shahihayn. Tahgig: 
Muhammad “Abd al-Oadir. Bayrit: Dar al-Kutub 
al- Ilmiyyah. 


Al-Haytsami, “Ali bin Abi Bakr, 1407. Majma' al-Zawâ'id. 
Oahirah/ Bayrat: Dar al-Rayyan li al-Turats/Dar 
al-Kitab al- Arabi. 


Al-Huwayni, Abu Ishag. al-Fatâwa al-Haditsiyah. Akses: 
http:/ /www.alheweny.com 


Sa . al-Nafilah fi al-Ahadits al-Dla'ifah wa al-Bâthilah. Dar 
al-Shahabah li at-Turats 

Ibn “Abd al-Barr, Abu “Amr Yusuf bin “Abdillah bin “Abd 
al-Barr, 1387. Al-Tamhid li Ibn “Abd al-Barr. Tahgig: 
Mushthafa Muhammad al- Ulwi dan Muhammad 
“Abd al-Kabir al-Bakri, Maghrib: Wizarat “Umam 
al-Awgaf wa al-Syu'ân al-Islamiyyah. 

Ibn Abi Hâtim, “Abd al-Rahmân bin Muhammad al-Râzi, 
1405. “Ilal Ibn Abi Hatim. Bayrât: Dar al-Ma'rifah. 


Daftar Pustaka 323 


--------- . “Abd al-Rahmân bin Muhammad bin Abi Hâtim 
al-Razi, 1953/1271. al-Jarh wa al-Ta'dil. (Bayrût: Dar 
Ihya al-Turats al- Arabi. 

Ibn Abi Syaybah, Abu Bakr 'Abdullah bin Muhammad, 
1409. Mushannaf Ibn Abi Syaybah. Riyadl: Maktabat 
al-Rusyd. 

Ibn “Addi, Abu Ahmad “Abdullah al-Jurjani, 1409/1988. 
al-Kâmil fi Dlu'afa' al-Rijal. Yahgig: Yahya Mukhtar 
al-Ghazawi, Bayrât: Dar al-Fikr, cet. ke-3. 

Ibn al-Atsir, Majd al-Din Abu al-Sa'âdât al-Mubarak bin 
Muhammad al-Jazâri. Jam ' al-Ushil fi Ahadits al- 
Rasiil. Maktabat al-Masjid al-Nabawi 

Ibn Hajar, Abu al-Fadll Ahmad bin “Ali bin Hajar al- 
'Asgalani, al-Dirayah fi Takhrij Ahadits al-Hidayah, 
tahgig: “Abdullah Hasyim, Bayrât: Dar al-Ma'rifah. 

-------- , 1379. Fath al-Bari. Tahqîq: Muhammad Fu'âd “Abd 
al-Bâqi, Bayrût: Dar al-Ma'rifah. 

--------- , 1986/1406. Lisan al-Mizin. Bayrût: Mu'assasat al- 
Alami li al-Mathbă 'ât. 


--------- , Rawdlat al-Muhadditsîn, Iskandariyah: Markaz Nûr 
al-Islâm 


--------- , 1352. Nukhbat al-Fikar fi Mushthalah Ahl al-Atsar. 
Bayrat: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah. 


--------- , 1986/1406. Tahdzib al-Tagrib. Tahgig: Abu 
“Awwâmah, Syiriya: Dar al-Rasyid. 


--------- , 1997/1417. Talkhîsh al-Habîr fi Takhrîj Ahadits al- 
Râfi al-Kabir, Riyadl: Maktabah Nizak Mushthafa 
al-Bâz; dan 1999/1419: al-Maktabah al-Raqamiyah. 
Akses: http:/ /www.ragamiya.org 


--------- , 1986/1406. Tagrib al-Tahdzib. Tahgig: Muhammad 
“Awwamah, Sûriya: Dâr al-Rasyid. 


324 Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


--------- , Thabagât al-Mudallisin. al-Fida' Ismâ îl al-Dimasygi. 
Tafsir al-Qur'an al-'Adzim. Bayrit: Dar Ihya' al- 
Turats al- Arabi, tth. 


Ibn Hibbân, Abu Hâtim Muhammad bin Hibbân al- 
Tamimi al-Busti. al-Majrihin min al-Muhadditsin wa 
al-Dlu'afa' wa Matrûkîn li Ibn Hibban. Tahgig: Zayid, 
Mahmăd Ibrahim, CD. Al-Maktabah al-Syamilah. 
Versi 2,11 


-------- , 1395/1975. al-Tsigêt. Tahqîq: Syaraf al-Dîn Ahmad, 
Dâr al-Fikr 


Ibn al-Jawzi, Jamal al-Dîn Abu al-Farj “Abd al-Rahman bin 
‘Aliy bin Muhammad, 1403. al-Tlal al-Mutanâhiyah 
fi al-Ahâdîts al-Wâhiyah. Bayrût: Dâr al-Kutub al- 
‘Ilmiyah. 


--------- , al-Mawdlû'ât. CD. Al-Maktabah al-Syamilah, Versi 
2,11 


--------- , al-Tahgig fi Ahadits al-Khilaf. Bayrût: Dâr al-Kutub 
al- Ilmiyah, 1415. 


Ibn Khuzaymah, Muhammad bin Ishag. 1390. Shahih Ibn 
Khuzaymah. Tahgig: Muhammad Musthafa al- 
A'dzami, Bayrtit: al-Maktab al-Islami. 


Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukarram bin Mandzir al- 
Afrigi al-Mishri, Lisan al-'Arab, Bayrit: Dar Shadir 

Ibn al-Mulaggin, Siraj al-Din Abu Hafsh “Umar bil ‘Aliy 
bin Ahmad al-Syafi'i, 1425 H. al-Badr al-Muntr fi 
Takhrîj al-Ahâdits wa al-Atsâr al-Wagi'ah fi al-Syarh 
al-Kabir, tahgig: Mushtafa Abu al-Ghayth, dkk. 

Ibn al-Mundzir, 1405/1985. al-Awsath. Tahgig: Ahmad 
Muhammad Hanif, Riyadl: Maktabah Dar 
Thayyibah. Akses: http:/ /www.alsunnah.com 


Daftar Pustaka 325 


Ibn al-Mugri', Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin “Ali 
al-Ashbahâni, 1419. Mu'jam Ibn al-Mugri'. Riyadi: 
Maktabat al-Rusyd. Akses: http:/ /www.alsunnah. 
com 


Ibn al-Qayyim, Muhammad bin Abi Bakr Ayâb al-Zuri 
al-Jawziyah. 1995/1415. Hasyiyah Ibn al-Qayyim. 
Bayrât: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. Ke-2. 


-------- , Cara Shalat Rasulullah saw, Jakarta: Pustaka Al- 
Akbar, 2007 


Ibn al-Qaththân, “Ali bin Muhammad bin “Abd al-Malik, 
Bayan al-Wahm wa al-Iyham fi Kitab al-Ahkam, Riyadi: 
Dar Thayyibah 


Ibn Rahawayh, Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad. 1412/1991. 
Musnad Ibn Râhawayh. Tahgig: “Abd al-Ghafăr bin 
“Abd al-Hag al-Bilisyi, Madinah: Maktabat al- 
Iman. 

Ibn Rajab, Zayn al-Din Abi al-Farj “Abd al-Rahman bin 
Syihab al-Din al-Baghdadi, 1422. Fath al-Bâri li Ibn 
Rajab. Tahgig: Abu Mu'âdz Tharig. Saudi: Dar Ibn 
al-Jawzi. 

Ibn al-Shalâh, Abu “Amr 'Utsmin bin “Abd al-Rahmin, 
1972. “Ulum al-Hadits. Madinah: al-Maktabah al- 
“Ilmiyyah. 

Ibrahim, Mushthafa dkk, al-Mu'jam al-Wasith, Istanbăl: al- 
Maktabah al-Islâmiyah, tth. 

Al-Tjli, Ahmad bin “Abdullah bin Shalih, 1405/1985, 
Ma'rifat al-Tsigat. Tahgig: “Abd al- Alim “Abd al- 
“Adzim, Madinah: Makabat al-Dar. 

Ilyas, 1988. Qâmiis al-'Ashri (Injlizi-'Arabi). Bayrit: Dar al- 
Jil, edisi 29. 


326 Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


Ismail, M. Syuhudi, 1988. Kaedah Keshahihan Sanad Hadis. 
Jakarta: Bulan Bintang. 


al-Jazayri, “Abd al-Rahman, al-Fiqh “ala al-Madzâhib al- 
Arba'ah, Bayrăât: Dar al-Fikr. 


Al-Kahnawi, Abd al-Hayyi. al-Atsâr al-Marfi'ah fi al-Akhbâr 
al-Mawdlii ah. Dar al-Kutub al- Ilmiyah 


Khallaf, “Abd al-Wahhab. 1388/1968. Tlm Ushil al-Fiqh. 
Oahirah: Maktabat al-Da wat al-Islamiyah. 


Al-Khathib, Muhammad “Ajjâj. 1409/1989. Ushûl al-Hadits. 
Bayrât: Dar al-Fikr. 


Al-Kinani, Ahmad bin Abi Bakr. 1403. Mishbâh al-Zujâjah. 
Bayrât: Dar al- Arabiyyah. 


Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Himpunan 
Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT), Cet-3. 
Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, sudah masuk 
Putusan Muktamar Tarjih 1972 di Wiradesa. 


Al-Malibari, Hamzah. Ziyidat Lafdzah Wa Barakatuh 
fi al-Taslim min al-Shalah, dinukil dari kitab: 
al-Muwizanah Bayn al-Mutagaddimin wa al- 
Muta'akhkhirin., makalah hadis dalam CD. Al- 
Maktabat al-Syamilah, versi. 3,32 


Malik, bin Anas., al-Muwaththa' riwayat Muhammad bin al- 
Hasan, tahgig: Tagiyuddin al-Nadwi, 

Al-Magdisi, Muhammad bin Thahir Ibn al-Qisrâni, 
1406/1985. Ma'rifat al-Tadzkirah fi al-Ahadits al- 
Mawdlii''ah.  Bayrât: Mu'assasah al-Kutub al- 
Tsagafiyah. 


Al-Marwazi, Abu “Abdullah Muhammad bin Nashr bin al- 
Hajjaj. Qiyâmu Ramadlân. Pakistan. Akses: http:/ / 
www.alsunnah.com 


Daftar Pustaka 327 


Al-Mizzi, Abu al-Hajjaj Ytisuf bin al-Zakiy, 1980/1400. 
Tahdzib al-Kamâl. Tahgig: Basysyar Awwâd Ma'răf, 
Bayrtit: Mu assasat al-Risalah. 


Al-Mubârakfâri, Abu al-Hasan ‘Ubaydullah bin 
Muhammad, Misykât al-Mashabih, Bab Oiyam Syahr 
Ramadlân. Software: al-Maktabat al-Syamilah. 


Al-Mubarakftiri, Muhammad “Abd al-Rahmân bin “Abd 
al-Rahim. Tuhfat al-Ahwadzi. Bayriit: Dar al-Kutub 
al- Ilmiyyah, tth. 


Al-Munawi, “Abd al-Ra'âf, 1356. Faydl al-Oadir. Mesir: al- 
Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. 


Al-Mundziri, “Abd al- Adzîm bin “Abd al-Qawiy, 1406. 
Risalah fi al-Jarh wa al-Ta'dil, Kuwayt: Maktabah Dar 
al-Agsha. 


Al-Munajjid, Muhammad Shalih, Fatawa al-Islam: Su'al wa 
Jawab, CD. Al-Maktabat al-Syamilah, versi. 3,32 


Mushthafa, Ibrahim Anis, dkk, al-Mu'jam al-Wasith. 
Istanbûl: al-Maktabah al-Islamiyah, tth. 


Muslim bin al-Hajjaj, 1404. al-Kunâ wa al-Asmâ'. Tahgig: 
“Abd al-Rahim Muhammad, Madinah:al-Jami ah 
al-Islâmiyah. 


Nahdlatul Ulama, 2005, Solusi Problematika Aktual Hukum 
Islam: Keputusan Muktamar, Munas & Konbes 
Nahdlatul Ulama (1926-1999 M), Surabaya: Lajnah 
Ta lif wan Nasyr, & Diantama, 2005 


Nahdlatul Ulama, Aziz Masyhuri (penghimpun) 2006, 
Permasalahan  Tharigah, Keputusan MUNAS 
Jam'iyyah Tharigah Nahdliyyah, Surabaya: 
Khalista. 


Al-Nasâ'i, Ahmad bin Syu'ayb, 1406/1986. Sunan al-Nasa'i 
—al-Mujtabi-. Tahgig: Abd al-Fattah Abu Ghuddah, 
Halb: Maktab al-Mathbă ât al-Islamiyah 


328 Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


-------- , 1411/1990. al-Sunan al-Kubra. Tahgig: “Abd al- 
Ghaffâr dan Sayyid Kisrawi, Bayrût: Dâr al-Kutub 
al- Ilmiyyah. 


Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, 1392. Syarh 
al-Nawawi “ala Shahih Muslim. Bayrût: Dar Ihya al- 
Turats al- Arabi, cet ke-3, juz 3. 


i aa: , al-Majmii” Syarh al-Muhadzdzab, Software: al- 
Maktabat al-Syamilah. 


Al-Naysabtiri, Muslim bin al-Hajjâj Abu al-Hushayn al- 
Ousyayri. Shahih Muslim. Tahgig: Muhammad 
Fu'ad “Abd al-Bagi. Bayrât: Dar Ihya al-Turats al- 
“Arabiy, tth. 

Al-Oahthani, Sa'id bin “Ali bin Wahf, 1422. al-Safar wa 
Ahkamuhu fi Dlaw'i al-Kitab wa al-Sunnah, Makkah: 
al-Wizarah Syu' tin al-Islamiyah wa al-Awgaf. 


---------------- , 2010/1431, al-Khusyu' fi al-Shalâh: Fi Dlaw' al- 
Kitab wa al-Sunnah. 

Al-Oarafi, Abu al- Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris al- 
Maliki, Anwar al-Burug fi Anwa'i al-Furiig, Software: 
al-Maktabat al-Syâmilah. 


Al-Oardlawi, Yûsuf, 1991. Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah 
al-Nabawiyyah. Riyadl: Maktabat al-Mu'ayyad & al- 
Ma'had al- Alami li al-Fikri al-Islami. 

al-Rifa'i, Khalid bin “Abd al-Mun'im, 1429. Fatawa Mawgi' 

al-Aliikah, Bab Tagaddum al-Imam, CD. Al-Maktabat 
al-Syamilah, versi. 3,32 


Al-Sakhawi, Abu al-Khayr Muhammad bin “Abd al- 
Rahman. 1969. Fath al-Mughits. Tahgig: “Abd 
al-Rahman “Utsman, Qâhirah, al-Maktabah al- 
Salafiyah. 


Daftar Pustaka 329 


Sabiq, al-Sayyid, 1403/1983. Fiqh al-Sunnah. Bayrât: Dar al- 
Fikr. 


Al-Shan'ani, “Abd al-Razzag bin Hammam Mushannaf 
“Abd al-Razzâg, 1403. Tahgig: Habib al-Rahman al- 
A'dzami, Bayrât: al-Maktab al-Islami. 


Al-Siba'i, Musthafa, 1966. al-Sunnah wa Makanatuha fi al- 
Tasyr? al-Islami, Ttp: Dar al-Qawmiyyah. 


Al-Subki, Taj al-Din Abu Nashr “Abd al-Wahhab bin Tagiy 
al-Din “Ali, 1398/1978. Qâ'idah fi al-Jarh wa al-Ta'dil. 
Tahgig: Abu Ghuddah, Kairo: Dar al-Wa'iy. 

Al-Sulami, 'Iyadl bin Nami, Ushâl al-Fiqh alladzi LA Yasi’ 
al-Fagih Jahluhu., Software: al-Maktabat al-Syamilah 

al-Stihaji, Nashir Ahmad. al-Ahidits wa al-Atsir allati 
Tukullima 'alayha al-Hâfidz Ibn Rajab, Software: al- 
Maktabat al-Syamilah 

Al-Suyăthi, Jalal al-Din “Abd al-Rahman bin Abi Bakr bin 
Muhammad. al-Asybah wa al-Nadzâ ir fi Qawâ'id wa 
Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah. Riyadl: Maktabat Nazar 
Mushthafa al-Baz, tth. 


--------- , al-Jami' al-Shaghir. Tahgig: Muhammad ‘Abd al- 
Ra'âf al-Munawi, Jeddah: Dar Tha'ir al-'Ilm, tth. 


--------- , 1379/1959. Tadrib al-Rawi. Tahgig: ‘Abd al-Wahab 
“Abd al-Lathif, Mesir: Maktabat al-Qâhirah. 


Al-Syafi'i, Abu “Abdillah Muhammad bin Idris. Musnad al- 
Syafii. Bayrât: Dar al-Kutub al- Ilmiyah 


Syamhudi, Abu Asma Kholid, 1425H/2004M. Shalat 
Jum'at Dalam Pandangan Figh, Majalah As-Sunnah 
Edisi 02/Tahun VIII, Surakarta: Yayasan Lajnah 
Istigomah. Bisa diakses di internet. 


330 Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


Al-Syawkani, Muhammad bin “Ali bin Muhammad, 1407. 
al-Fawâ'id al-Majmi'ah fi al-Ahâdits al-Mawdli'ah. 
Bayrât: al-Maktab al-Islami 

Al-Syâyi', Khalid bin “Abdillah bin Muhammad, 1421. 
al-l'lâm bi Takhyiyr al-Mushalli bi Makin Wadl'i al- 
Yadayn ba'da Takbirat al-lhrâm. Al-Maktabat al- 
Syamilah, 2.09 

Al-Syuraym, Sa'ad bin Ibrahim bin Muhammad, al-Syamil 
fi Fiqh al-Khathib wa al-Khuthbah. http://www. 
saaid.net/ 

Team MIT (Majelis Tarjih & Tajdid) PDM Klaten, 2009. 
Fighut-Tarjih: Kitab Thaharah dan Shalat, Klaten: 
Pustaka MTT PDM Klaten 

Al-Thabrani, Abu al-Oisim Sulayman bin Ahmad, 
1404/1983. al-Mu'jam al-Kabir. Miishal: Maktabat 
al- Ulum wa al-Hikâm. 

--------- , 1415. al-Mu'jam al-Awsath. Qâhirah: Dâr al- 
Haramayn. 

--------- , 1405/1985. al-Mu'jam  al-Shaghir. Tahqiq: 
Muhammad Syakûr Mahmud, Bayrat/' Amman: 
al-Maktab al-Islami/ Dar 'Ammar. 

Al-Thahâwi, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin 
Salamah. Bayan Musykil al-Atsar. tahgig: Syu'ayb 
al-Arna'âth 


Ilmiyyah. 


Thahhân, Mahmud, 1982. Ushil al-Takhrij wa Dirasit al- 
Asanid. Qâhirah: Dar Kutub al-Salafiyah. 


Al-Ugayli, Abu Ja'far Muhammad bin “Amr bin Misa, 
1418/1998. al-Dlu'fa' al-Kabir atau Dlu'afa' al- 
“Ugayli. Bayrat: Dar Kutub al-Tlmiyah. 


Daftar Pustaka 331 


Al-'Utsaymin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad, 
Fatawa Arkan al-Islam, CD. Al-Makatabat al- 
Syamilah, versi 3,32 


-------- , 1413. Majmi Fatawa wa Ras@'il Ibn “Utsaymin, Dar 
al-Wathân 


-------- , al-Ushûl min ‘Ilm al-Ushil Dâr Ibn al-Jawzi. 
Software: al-Maktabat al-Syâmilah 


“Uwaydlah, Abu Iyyas Mahmûd “Abd al-Lathif, 2004. al- 
Jami' li Ahkam al-Shalât. “Amman: Dâr al-Wadldlah. 

Al-Yamâni, Muhammad bin ‘Abd al-Wahhâb. al-Bisyârat fi 
Syudzûdz Tahrik al-Ishba' fi al-Tasyahhud wa Tsubût 
al-Isyârah. 

Yaqub, Ali Mustafa, 2003. Hadis-hadis Bermasalah. Jakarta: 
Pustaka Firdaus. 


-------- , 2003. Hadis-hadis Palsu seputar Ramadlan. Jakarta: 
Pustaka Firdaus 


Al-Zubaydi, Abu al-Faydl Muhammad bin Muhammad 
bin “Abd al-Wazzâq al-Husayni. Taj al-'Aris min 
Jawâhir al-Qâmûs. Al-Warrâq. 

Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Figh al-Islâmi wa Adillatuh, Bayrût 
Dâr al-Fikr, tth. 


332 Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. 
Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat 


GLOSSARY 


“Adalah: Keadilan / kredibilitas. 

'Adl (adil/ proporsional): Integritas kepribadian atau 
akhlak yang baik/ dapat dipercaya. 

Atsar (bekas/ pengaruh): Istilah lain (sinonim) dari kata 
hadis. Istilah atsar lebih banyak digunakan untuk 
hadis mawgiif, yakni hadis yang disandarkan pada 
sahabat. 

Bathil: batal/ salah. 

Bid'ah: Mengada-adakan suatu yang menyerupai ibadah 
untuk mendekatkan diri kepada Allah padahal 
tidak ada tuntunannya berdasar Al-Our'an dan al- 
Sunnah. 

Dla'afuhu: Mereka mendaifkannya. 

Dlabth: Kekuatan hapalan. Dlabith: periwayat yang kuat 
hapalannya. 

Dlu'afa': Para periwayat yang lemah 

Fihi magâl: Ada perbincangan/ kontroversi tentangnya. 

Fihi nadzar: Ada perbincangan dan kritik negatif/ 
penolakan tentangnya. 

Ghalath: Salah 

Ghayru mahfiidz: tidak terjaga kerena bertentangan dengan 
dalil dan periwayat yang lebih kuat 

Hadis ahad: Hadis yang jumlah periwayatnya tidak 
mencapai jumlah periwayat hadis mutawatir, 
yakni hadis masyhiir, hadis aziz, dan hadis gharib. 


Hadis dla'if  (daif/lemah): Semua hadis yang tidak 
terkumpul syarat-syarat hadis magbul. 


333 


